Biologi - Paket1 


PAKET I 
PENGAYAAN, SOAL & PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL SMP/MTsMATA 
PELAJARAN IPA-BIOLOGI 


22. IndikatorSoal: 


Disajikan gambar/tabel yang berkaitan dengan data (pengamatan) percobaan ciri makhluk 
hidup, peserta didik dapat menginterpretasikan data dengan sesual 


Soal 


Pengamatan beberapa obyek menghasilkan data sebagai berikut: 


Dari data tersebut, kemungkinan paling benar yang merupakan mahluk hidup adalah 


] 
2 
3 
4 


OO W 


Kunci Jawaban : B 


Pembahasan. 


Hanya obyek 2 yang menunjukkan ciri reproduksi yang tidak bisa terjadi pada kelompok 
bukan mahluk hidup, yaitu memiliki anak. 


23. Indikator soal: 


Disajikan beberapa gambar hewan/tumbuhan peserta didik dapat mengelompokkan berdasar 
ciri yang dimiliki 


Soal 


Perhatikan gambar berikut! 


Biologi - Paket1 


Dari gambar organisme tersebut, hewan yang masuk dalam kelompok yang sama adalah... 


A. 1, 2,3 


B.1,3,4 
C. 1,2,4 
D. 2,3,4 


Kunci Jawaban : D 


Pembahasan : 


Kelompok 2 (anjing laut), 3 (lumba-lumba), 4 (tupai) termasuk dalam Mamalia, sedang 1 
(penguin) masuk kelompok Aves. 


Indikator soal: 


Disajikan gambar tentang jaring makanan dimana salah satu komponen pada jaring 
tersebut tidak ada/punah, peserta didik dapat menjelaskan agar jaring makanan tersebut 
menggambarkan ekosistemseimbang. 


Soal: 


Dalam ekosistem persawahan terdapat jaring makanan sebagai berikut: 


Bila dalamekosistemtersebut, — ular habis diburu manusia, apa yang dapat diupayakan 
manusia agar hama tikus tidak mengganggu pertanian padi. 

A. menjaga kelestarian elang 

B. menjaga kelestarian katak 

C. membasmi hama belalang dengan pestisida 

D. 


mengiusir burung pemakan padi 


Kunci Jawaban : A 


Pembahasan : 


Elang dapat menggantikan fungsi ular sebagai pengendali populasi tikus (Prinsip Substitus1) 


Biologi - Paket1 


25. Indikator soal: 


Disajikan gambar/pernyataan tentang pencemaran lingkungan, peserta didik dapat memberi 
contoh usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan tersebut 


Soal: 


Perhatikan gambar berikut! 


(http://bali bisnis. com) 


Usaha manusia yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi persoalan seperti 
dalam gambar tersebut adalah.... 


A. Pemilahan sampah rumah tangga, pembuatan kerajinan dari limbah plastik, pendirian 
banksampah. 


B. pembuatan kerajinan dari limbah plastik, pendirian bank sampah, dan pembakaran 
sampahplastik. 


C. pendirian bank sampah, pembakaran sampah plastik, dan pemilahan sampah rumah 
tangga. 


D. pembakaransampahplastik,pemilahansampahrumahtangga,danpembuatankerajinan dari 
sampahplastik. 


Kunci Jawaban : A 


Pembahasan : 


Penanganan sampah paling tepat dimulai dari pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, 
sehingga lebih mudah penanganan selanjutnya. Sampah plastik dapat di daur ulang 
menjadi barang lain yang berguna, dan atau melalui pendirian bank sampah, sehinggadapat 
memotivasi masyarakat mendapatkan manfaat dari sampah plastik. Pendirian bank sampau 
juga mengubah pandangan dari membuang sampah itu membayar, menjadi membuang 
sampah itu memperolehuang. 


Biologi - Paket1 


25. b. Indikator soal: 


Disajikan pernyataan/kasus tentang kerusakan lingkungan, peserta didik dapat menyebutkan 
faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan lingkungan tersebut 


Soal: 


Pada tanggal 13 April 2013, di Waduk Jatiluhur Purwakarta Jawa Barat, terjadi peristiwa 
kematian massal pada ikan-ikan yang dibudidayakan dalam karamba/jaring apung. Ikan 
berbagai ukuran mati terapung dalam jumlah yang _ sangat banyak 


(http://pulihnugraha.wordpress.com/). Dugaan yang paling tepat faktor-faktor yang 
menjadi penyebab peristiwa tersebut adalah.... 


A. peningkatan jumlah populasi ikan 

B. kelebihan jumlah jaring apung diwaduk 
C. penurunan pH air karena sisapakan 

D. masuknya pestisida darisungai-sungai. 


Kunci Jawaban : C 


Pembahasan : 


Pemberianpakanikanyangberlebihan,menyebabkanterjadinyapenumpukanbahanorganik di 
dasar perairan. Bahan organik ini akan diuraikan oleh mikroba dan menghasilkan asam, 
yang akan menurunkan pH perairan. Perairan akan menjadi asam dan bersifat racun bagi 
organisme perairan, termasukikan. 


26. Indikator soal: 


Disajikan data peningkatan populasi penduduk di suatu daerah peserta didik dapat 
menjelaskan pengaruhnya terhadap lingkungan. 


Soal: 
Perhatikan grafik jumlah penduduk di suatu wilayah dalam 8 tahun berikut in1! 


Jumlah penduduk dalam & tahun 


#010 #012 


SAL 
6000 
4c 
_ (es al 
200M Z0(hb #008 


Biologi - Paket1 


Dari grafik pertumbuhan penduduk tersebut, persoalan lingkungan yang akan dihadapi oleh 
wilayah tersebut adalah...... 

A. menurun hasil pertanian 

B. langkanya kesempatan kerja 

C. menurunnya kualitas air minum/mandi 


D. meningkatnya kasus penyakit menular 


Kunci Jawaban : C 


Pembahasan : 

Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat seperti pada grafik mengakibatkan menurunya 
kualitas lingkungan seperti air, oksigen dan lainya. Hanya option C yang merupakan 
persoalan lingkungan secara biologis 


. Indikator soal: 


Disajikangambarstrukturbagiantulan gpesertadidikdapatmenjelaskanfungsibagianyang 
ditunjuk. 


Soal: 


Perhatikan gambar berikut! 


Sait eae Da Zoi Sie 
RSs ih: ie AH, A 
Sy ie oe oe a 2h 


‘ sa ‘al 


Osteon — 


Fungsi bagian yang ditunjuk pada bagian P adalah...... 


A. Tempat sumsum tulang 
B. pengangkut cairan tulang 
C. pusat pertumbuhan tulang 


D. tempat saraf dan pembuluhdarah 


Kunci Jawaban : D 


Pembahasan; 


Bagian P adalah saluran Haversi, tempat pembuluh darah yang memberi makan dan oksigen 
bagi sel-sel tulang dan saluran saraf dalam tulang. 


Biologi - Paket1 


Indikator soal: 
Siswa dapat menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan 


Soal: 


Perhatikan Gambar! 


Dari gambar, fenomena biologis yang teramati adalah.... 


A. Pertumbuhan, yaitu bertambah besar dan panjangnyabatang 
B. Perkembangan, yaitu bertambahnya jumlahdaun 

C. Pertumbuhan, yaitu terbentuknyaradikula/akar 

D. Perkembangan, yaitu bertambahnya jumlahkotiledon 


Kunci Jawaban : A 


Pembahasan : 


Petumbuhan ditandai dengan bertambahnya ukuran dan atau jumlah bagian/anggota tubuh 
organisme;Perkembanganditandaidenganterbentuknyastrukturdanataufungsibarudalam 
tubuh organisme. Bertambahnya jumlah daun dan kotiledon bukan perkembangan, tetapi 
pertumbuhan karena sebelumnya sudah ada. Terbentuknya akar merupakan perkembangan, 
karena sebelumnya belum adaakar. 


Indikator soal: 
Siswa dapat menentukan enzim yang berperan dalam proses pencernaan dan fungsinya 
Soal 


Pasangan kelenjar atau organ, enzim yang dihasilkan, bahan dasar, dan hasil yang paling 
tepat adalah.... 


eee fone Tiere ate 


| Cc fhai fempedu lemak gliserol 


Dinding usus enterokinase | pepsinogen | pepsin 
halus 


Kunci Jawaban : A 


Pembahasan 


Kelenjar'Organ 


| Ludah/! Ronggamulut | Ftialin! Amilase 
Binding lambung Pepsin 


Reni 


TH. 


aAmilase 

Lipase 

Trhipsin 
Ddg usus halus Erepsin 


Enterokinase 


Waltase, AKTaSse, 
cokarase 


Hatl empedu 


29. a. Indikator soal: 


Bahan dasar 


amilum 
proten 

SUSU 
pEpSsinogen 
Triger pilorus 
kuman 
amilum 
lemak 

Protein 
Protein 


AKtivasi 
erepsinogen 
atripsinogen 


Karbohidrat 


lermnak. 


Biologi - Paket1 


maltosa 

pepton 
Frotmenggumpal 
pepsin 
Membuka/menutup 
mati 
Maltosa'glukosa 
4s.lemak, gliserol 
Asam amino 
Asam amino 
Erepsin 

tripsin 


GIUKOSA, 
gqalatosa,fruktosa 


Emuls! 


Siswa dapat menjelaskan proses pernafasan dada/perut 


Soal: 
Perhatikan pernyataan berikut! 


p. alveolus mengembang 

otot diafragma kontraksi 
ruang rongga dadamembesar 
udara masuk 


” FO 


Proses inspirasi pada pernafasan perut terjadi apabila.... 


A. p,q,1, 
B. q, Tf, p,s 
C. 4r,q, 8,p 
D. r, p, q,s 


Kunci Jawaban: B 


Pembahasan: 


Terjadinya proses inspirasi pada pernafasan perut ditandai dengan berkontraksinya otot 


diafragma(posisilurus),sehinggaronggadadamembesartekanandalamronggadadakecil, 


tulang rusuk terangkat dan udara luarmasuk 


otot 


Biologi - Paket1 


29. b. Indikator soal: 
Siswa Dapat Menjelaskan Penyakit Pada Sisitem Pernafasan 


Soal 


Pak. Karto beberapa hari ini selalu berobat ke dokter. Hasil dari diagnosis dokter 1a divonis 
menderita bronkitis. Penyakit ini disebabkan oleh.... 


A. radang pada laring, penderita serak atau kehilangansuara 

B. serangan bakteri Mycobacterium tuberculosis sehingga dada terasasesak 

C. peradangan alveolus dipenuhi oleh nanah dan lendir sehingga oksigen sulit berdifusi 
mencapai darah. 

D. peradangan pada percabangan saluran pernafasan yang diakibatkan olehinfeksi. 

Kunci: D 

Pembahasan: 


Bronkitis merupakan salah satu penyakit yang menyerang sistem pernafasan khususnya 
pada bagian bronkus (cabang tenggorokan) penyakit ini dapat disebabkan oleh infeksi oleh 
virus, bakteri, atau alergi 


a. Indikator soal: 


Disajikan pernyataan/data pada tabel yang berkaitan dengan pembuluh darah, fungsi, dan 
sifatnya, peserta didik dapat menentukan pernyataan/data yang sesuai/benar 


Soal: 
Perhatikan data pada tabel berikut! 


Mctinenenpbes 
| Qfartei Keluar dari jantung membawa O, 


Dari jantung ke paru-paru membawa O, 


Dari jantung menuju paru-paru membawa CO, 


Pernyataan pada tabel yang sesuai adalah... 


A. 


P danQ 


B. PdanR 
C. 
D. QdanS 


Q danR 


31. 


Biologi - Paket1 


Kunci: D 


Pembahasan: 

Pembuluh darah dapat dibedakan atas arteri dan vena. Arteri adalah pembuluh darah yang 
keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan banyak mengandung O,. Sedangkan vena 
adalah pembuluh darah yang berasal dari seluruh tubuh menuju ke jantung dan banyak 
mengandung CO, pembuluh darah arteri paru-paru adalah pembuluh darah yang berasal 
dari jantung namun banyak mengandung gas CO, yang akan dibuang melalui paru-paru. 
Sedangkan vena paru-paru adalah pembuluh darah yang berasal dari paru-paru menuju ke 
jantung, pembuluh ini membawa darah yang kaya O, 


. b. Indikatorsoal: 


Peserta didik dapat menjelaskan penyakit/gangguan dalam sistem peredaran darah berdasar 
kasus/contoh 


Soal: 


Pak Arta selama beberapa minggu ini sering sekali berobat ke dokter. Diketahui oleh dokter 
bahwa 1a menderita athero.erosis. Penyakit ditandai dengan... 

A. peningkatan kadar gula dalam pembuluh darah 

B. menurunnya kadar lemak dalam pembuluh darah 

C. menyempitnya pembuluh darah karena proses penuaan 

D 


. penimbunan lemak pada pembuluh darah 


Kunci: D 


Pembahasan: 


Athero.erosisadalahprosespenyempitandanpengerasanpembuluhdarahyangberlangsung 
secaraberangsur-angsur(RamalidanPamoentjak, 1966).Penyakittersebutdisebabkanoleh 
terjadinya perbanyakan sel otot polos dinding pembuluh darah dan atau karenapenimbunan 
kolesterol pada dinding pembuluh darah bagian dalam. Keadaan tersebut menyebabkan 
pembuluh darah tidak elastis dan lubang pembuluh darah menyempit sehingga aliran darah 
menjaditerganggu. 


a. Indikatorsoal: 


Disajikan gambar tentang struktur organ ekskresi ginjal, peserta didik dapat menentukan 
bagian yang berperan dalam proses tertentu 


Soal : 

Perhatikan gambar berikut! 

sary Bagian yang ditunjuk dengan huruf X 
A. Kulit Ginjal(kortek) 

B. sumsum ginjal(medulla) 

C. Rongga Ginjal(pelvis) 
D 


saluran urine(ureter) 


Kunci: B 


Pembahasan: 


31. b. Indikatorsoal: 


Disajikan gambar alat reproduksi pada pria, peserta didik dapat menjelaskan fungsi bagian 
yang ditunjuk 


Soal : 


Perhatikan gambar berikut! 


Le 
“ 


Bagian yang ditunjuk oleh huruf X berfungsi.... 


A. menyalurkan sperma dari testis kepenis 


menghasilkan hormon testosteron dansperma 


B 
C. menghasilsenyawabersifatbasadanbahanmakanansperma 
D. merangsang perkembangan kelaminsekunder 


Kunci: B 


Pembahasan : 


Bagian yang ditunjuk oleh huruf X adalah testis. bagian ini berfungsi memproduksi sel 
sperma dan hormon testosteron. 


32. 


32. 


Biologi - Paket1 


a. Indikatorsoal: 
Disajikan gambar penampang sistem saraf pusat peserta didik dapat menentukan fungsi 


bagian yang ditunjuk 

Soal : 

Perhatikan gambar berikut! 

Bagian yang ditunjuk dengann huruf P berfungs .... 
A. pusat pengaturan keseimbangan 

B. mengkoordinasikan gerakan otot 


C. sebagai pusatpenglihatan 
D. pusat pengaturan suhutubuh 


Kunci: C 


Pembahasan 


Bagianyangditunjukdengan:hurufSadalahotakdepanyangdiantaran yaberperanmengatur 
suhu tubuh; huruf P adalah otak bagian belakang berperan sebagai pusat penglihatan dan Q 
adalah otak kecil sebagai pusat pengaturan keseimbangan dan koordinasi gerakotot 


b. Indikatorsoal: 


Disajikan gambar struktur/bagian-bagian alat indera khususnya mata peserta didik dapat 
menentukan fungsi bagian yang ditunjuk 


Soal : 
Perhatikan gambar berikut! 
Bagian yang ditunjuk dengan huruf R berfungs! ... 


A. mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk 
ke dalam mata 

B. menangkap bayangan benda sehingga dapat 
diteruskan ke retina 


C. mengatur cahaya yang masuk sehingga jatuh di 
retina 


D. melindungi mata dari goresan debu atau benda 
asing 


Kunci Jawaban : A 


Pembahasan : 


Bagian yang ditunjuk dengan huruf R adalah bagian pupil mata, bagian ini berfungsi untuk 
mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam ruang bola mata 


Th 


Biologi - Paket1 


33. Indikatorsoal: 


Disajikan gambar batang/daun/akar, peserta didik dapat menentukan fungsi jaringan yang 
ditunjuk 


Soal : 


Perhatikan gambar berikut! 

Bagian yang ditunjuk oleh tanda panah berfungsi 
untuk... 

A. melakukan prosesfotosintesis 

B. menyimpan cadangan makanan 

C. mengangkut bahan dan hasil fotosintesis 

D. celah masuknya udara bagi daun 


Kunci : C 


Pembahasan : 


Bagian yang ditunjuk oleh tanda panah adalah tulang daun yang pada dasarnya merupakan 
jaringanpen gangkutxilemdanfloem.Jaringaniniberfungsimengangkutbahan(xilem)dan_hasil 
(floem)fotosintesis. 


Indikatorsoal: 


Disajikanpernyataan/gambarprosespercobaantentang gerakpadatumbuhan yangdiberikan 
rangsang tertentu, peserta didik dapat memprediksi respon yang dilakukan olehtumbuhan 


Soal : 


Saat ganggang Spyrogira mendapatkan rangsang cahaya maka respon yang dilakukan 
adalah.... 

A. Spirogyra menjauhi rangsangcahaya 

B. kloroplas bergerak menuju ke arah sumbercahaya 

C. spirogyra bergerak menuju ke arahcahaya 
D. 


memutuskan tunas untuk melakukan perkembangbiakan 


Kunci Jawaban: B 


Pembahasan: 


Ganggang Spirogyra merupakan kelompok dari alga hijau. tubuhnya berbentuk seperti 
benang. Ganggang spirogyra mampu melakukan fotosintesis untuk mendapakan makanan. 
Untuk melakukan fotosintesis kloroplas akan bergerak menuju ke arah yang banyak 
mengandung cahaya. 


12 


Biologi - Paket1 


35. a. Indikatorsoal: 


Disajikanpernyataantentangpercobaanfotosintesispesertadidikdapatmembuatkesimpulan 
berdasar percobaan 


Soal 


Seorang siswa melakukan percobaan fotosintesis seperti tampak pada gambar . 


gas 


Corong kaca 


alr 


Wy 


Tanaman Hiarilla 


Kesimpulan yang di peroleh dari hasil percobaan tersebut adalah bahwa fotosintesis.... 


A. memerlukan air 

B. membutuhkan oksigen 
C. menghasilakn oksigen 
D 


. membutuhkan sinarmatahari 


Kunci jawaban : C 


Pembahasan : 
Prosesfotosintesisyangdilakukanolehsiswainginmembuktikanpercobaanyangdilakukan oleh 
Ingenhouz yaitu bahwa proses tersebut menghasilkan oksigen yang di tunjukan oleh 
adanya gelembung udara di bagian atas tabung resksi 


. b. Indikator soal: 


Disajikan pernyataan tentang percobaan fotosintesis peserta didik dapat menjelaskan tujuan 
dari salah satu tahapan fotosintesis 


Soal 


Dalam melakukan percobaan fotosintesis, Irma memasukkan daun yang digunakan untuk 
percobaan ke dalam air mendidih. Setelah layu, daun tersebut di masukan ke dalam larutan 
alkohol, kemudian di panaskan dalam air panas. Beberapa saat kemudian ditiriskan, 
selanjutnya di beri larutan lugol beberapa tetes. Tujuan Irma memanaskan daun di dalam 
larutan alkohol panas tersebut adalah .... 

A. menguji adanya amilum 

B. melarutkanklorofil 

C. mematikan sel-seldaun 

D 


. melunakkan daun 


13 


Biologi - Paket1 


Kunci Jawaban : B 


Pembahasan 


Perhatikan gambar percobaan Fotosintesis berikut! 


I IT Il IV 


Tahap I daun yang ditutup dan yang tidak ditutup dengan aluminium foil atau kertas karbon 


Tahap II daun dipanaskan/direbus dengan air bertujuan untuk mematikan sel-sel pada daun 


Tahap II daun dipanaskan/direbus dengan alkohol bertujuan agar klorofil pada daun larut. 


TahapIV adalahpengujiandenganlarutanlugolsebagailarutanindikator.Bagiandaunyang 
ditetesi larutan lugol menjadi berwarna biru tua berarti mengandung amilum sebagai hasil 
fotosintesis. Selain itu berwarnapucat. 


a. Indikatorsoal 


Disajikan pernyataaan yang berkaitan dengan ciri-ciri beradaptasi pada makhluk hidup, 
peserta didik dapat menjelaskan tujuan adaptasi tersebut 


Soal 


Pada kondisi yang kurang menguntungkan seperti musim kemarau yang panjang tumbuhan 
jati mengugurkan daunya, tujuanya adalah .... 


A. 


B. 
C. 
D. 


mengurangi terjadinya pengupan melalui daun 
menghemat persediaan air dalam batang 
agar tumbuhan tidak cepat mati 


mengurangi proses fotosintesis melaluidaun 


Kunci Jawaban : A 


Pembahasan 


lL. 


Tumbuhan meranggas seperti pohon jati dan beberapa tumbuhan lain seperti randu, 
kedondong flamboyant pada musim kemarau panjang dan kekurangan air dalam tanah 
maka, akan mengugurkan daunya, hal ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya 
penguapan yang berlebuhan melalui daun yang berakibat pada kematian. Ketika musin 
semi atau penghujan datang maka daun akan tumbuh dan bersemi kembali. Selain jati 
juga terjadi pada tanamaan Kaktus memiliki daun yang berbentuk duri; dan Teratai 
memiliki daun tipis dan lebar; 


Mengapung di perairan, teratai dan eceng gondok memiliki batang berongga agar 
dapat mengapung di air. 


14 


Biologi - Paket1 


3. Menyimpanair,kaktusmemilikibatangberdagingdanberkulittebaluntukmenyimpanair. 


Menjaga keseimbangan agar tidak terbalik. Eceng gondok memiliki kar serabut 
yang sangat lebat berguna untuk menjaga keseimbangan agar tidakterbalik. 


5. Mengambil oksigen saat terjadi pasang surut. Bakau memiliki akar napas yang 
memanjang dan menjulang di permukaan. Dengan bentuk akar ini tanaman bakau 
tetap dapat mengambil oksigen dari udara saat terjadi pasang surut dan bertahan dari 
terpaan ombak. 


36. b. Indikatorsoal: 


Disajikan pernyataan contoh tentang seleksi alam, peserta didik dapat menjelaskan tentang 
proses seleksi alam tersebut 


Soal 


Populasi badak bercula satu di Taman Nasional Ujung Kulon saat ini semakin menurun, 
kalau tidak kita lestarikan keberadaanya akan punah. Faktor yang mempengaruhi punahnya 
hewan tersebut adalah .... 

A. ekosistemnya tidakseimbang 

B. adanya predator yang mengancam 

C. adanya suakamargasatwa 
D 


tingkat reproduksinyarendah 


Kunci Jawaban : D 


Pembahasan 

Beberapa hewan yang di lindungi oleh pemerintan keberadaan populasinya saat inisemakin 
sedikitbahkanhampirpunah.Kondisitersebutdiakibatkankarenatingkatreproduksihewan 
tersebut sangat rendah, selain itu juga adanya perburuan olehmanusia. 


. a. Indikatorsoal: 


Disajikan pernyataan/diagram persilangan yang barkaitan dengan persilangan monohibrid 
dominan-resesif/intermedier, peserta didik dapat menentukan perbandingan/presentase dari 
F2 


Soal 


Persilangan antara tanaman bunga pukul empat warna merah dengan warna putih 
menghasilkan tanaman (Fl) berbunga merah jambu. Apabila Fl disilangkan dengan 
sesamanya dan menghasilkan tanaman F2 sebanyak 32 tanaman, maka kemungkinan akan 
dihasilkan tanaman berbunga merah sebanyak .... 


A. 6 
B. 8 
C. 12 
D. 16 


15 


Biologi - Paket1 


Kunci Jawaban : B 


Pembahasan 


Jika genotip bunga pukul empat warna merah MM dan bunga warna putih mm, maka 
persilangan kedua gen adalah sebagai berikut: 


P | ----------- MM xX mu 
Merah Putih 
Gamet M mM 
FP] Mim -------- genotip 
(merah jambu) -------- fenotip 


P2----------- \im 4 Mm 
Gamet M. m M. m 


MM Mm 
(meralh) (merah rambu) 
’ 


Min an 
(merah jambu} (putih) 


Maka persilangan tanaman Fl menghasilkan tanaman F2 dengan perbandingan fenotip= 
merah:merah jambu: putih adalah 1: 2: 1 ; atau 25%:50%:25%. Maka kemungkinan 
dihasilkan tanaman F2 berbunga merah adalah 25% X 32= 8 tanaman 


. b. Indikator soal: 

Disajikan pernyataan/data yang berkaitan dengan percobaan persilangan dihibrid dominasi 
penuhuntukmendapatkanvarietasunggul,pesertadidikdapatmenentukangenotipF2 yang 
bersifat unggul 


Soal 


Seorang petani mengawinkan sapi betinanya yang bertubuh pendek dan bertanduk panjang 
(ppGg) dengan sapi jantan yang bertubuh tinggi dan bertanduk pendek (PPgg). Persentase 
peluang anak sapi petani tadi memiliki ciri bertubuh tinggi dan bertanduk panjangadalah.... 


A. 12,50 % 
B. 18,75 % 
C. 25.00 % 
D. 50,00 % 


16 


Biologi - Paket1 


Kunci jawaban: D 

Pembahasan 

S Sapi tubuh besar; tanduk pendek X_ 9 sapi tubuh kecil tanduk panjang 
Genotip PPgg Xx ppGg 

Gamet Pg pG dan pg 


PeluangKeturunan(F) = PpGg : Badan besar, tanduk panjang =1 
Ppgg: badan besartandukpendek = | 


Berarti peluang keturunannya memiliki tubuh besar dan tanduk panjang adalah 50%. 


Indikator soal: 

Peserta didik dapat menjelaskan proses penerapan bioteknologi di bidang pangan/kesehatan 
Soal 

Manfaat produk bioteknologi dalam bidang kesehatan diantaranya adalah... 


A. ditemukannya vaksin untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit tertentu 
B. antibodi monoclonal yang dimanfaatkan untuk menjaga serangan bakteri danjamur 

C. insulin dimanfaatkan untuk menyerang dan membunuh sel tumor ataukanker 
D 


antibiotikmengontrolkadarguladarahbagipenderitakencingmanis(diabetesmellitus) 


Kunci: A 


Pembahasan: 


Vaksin salah satu produk bioteknologi modern yang dimanfaatkan sabagai zat imunitas 
(kekebalan) 


Antibodi monoklonal : Menyerang dan membunuh sel tumor atau kanker 


insulin : Mengontrol kadar gula darah, mengobati penderita kencing manis (diabetes 
mellitus). 


Antibiotik : menghambat pertumbuhan bakteri patogen. 


, Indikatorsoal: 


Peserta didik dapat menentukan bahan kimia tertentu yang ditambahkan pada bahan makanan 


Soal 
Berikut ini adalah bahan kimia yang terdapat pada makanan 


. asam askorbat 

. oktil asetat 

. hatrium benzoat 

. natriumsiklamat 

. monosodium glutamat 


Mm BW Ne 


1/ 


Biologi - Paket1 


Bahan kimia yang berfungsi sebagai pengawet dan penyedap adalah .... 


A. 1dan4 
B. 2 dan 3 
C. 3dan5 
D. 4dan5 


Kunci Jawaban : C 


Pembahasan 


Bahan aditif makanan dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok tertentu tergantung 
kegunaanya, diantaranya: 


Penguat rasa : 


Monosodium Glutamat (MSG) sering digunakan sebagai penguat rasa makanan buatan 
dan juga untuk melezatkan makanan. Adapun penguat rasa alami diantaranya adalah 
bunga cengkeh, pala, merica, cabai, laos, kunyit, ketumbar. Contoh penguat rasa buatan 
adalah monosodium glutamat/vetsin, asam cuka, benzaldehida, amil asetat. 


Pemanis : 


Zat pemanis buatan biasanya digunakan untuk membantu§ mempertajam_ rasa 
manis. Beberapa jenis pemanis buatan yang digunakan adalah sakarin, siklamat, dulsin, 
sorbitol dan aspartam. Pemanis buatan ini juga dapat menurunkan risiko diabetes, namun 
siklamat merupakan zat yang bersifatkarsinogen. 


Pengawet : 


Bahanpengawetadalahzatkimiayangdapatmenghambatkerusakanpadamakanan,karena 
seranganbakteri,ragi,cendawan.Reaksi-reaksikimiayangseringharusdikendalikanadalah 
reaksioksidasi,pencoklatan(browning )danreaksienzimatislainnya.Pengawetanmakanan 
sangat menguntungkan produsen karena dapat menyimpan kelebihan bahan makanan yang 
ada dan dapat digunakan kembali saat musim paceklik tiba. Contoh bahan pengawet adalah 
natrium benzoat, natrium nitrat, asam sitrat, dan asamsorbat. 


Pewarna: 


Warnadapat memperbaiki dan memberikan daya tarik pada makanan. Penggunaan pewarna 
dalam bahan makanan dimulai pada akhir tahun 1800, yaitu pewarna tambahan berasal 
dari alam seperti kunyit, daun pandan, angkak, daun suji, coklat, wortel, dan 
karamel. Zat warna sintetik ditemukan oleh William Henry Perkins tahun 1856, zat 
pewarnainilebihstabildantersediadariberbagaiwarna.Zatwarnasintetismulaidigunakan sejak 
tahun 1956 dan saat ini ada kurang lebih 90% zat warna buatan digunakan untuk industri 
makanan. Salah satu contohnya adalah tartrazin, yaitu pewarna makanan buatan yang 
mempunyai banyak macam pilihan warna, diantaranya Tartrazin CI 19140. Selain tartrazin 
ada pula pewarna buatan, seperti sunsetyellow FCF (jingga), karmoisin (Merah), brilliant 
blue FCF (biru). 


18 


Biologi - Paket1 


40. Indikator soal: 
Mendeskripsikan bahan kimia adiktif dan obat psikotropika serta cara 
menghindarinya 
Soal 
Putaw, heroin, alkohol, diazepam, morfin termasuk contoh zat psikotropika 
yang mempunyai 
jenis efek depresan, gejala yang tampak pada pemakainya adalah.... 
A. berperilaku agresif 
B. berperilaku hiperaktif 
C. berhalusinasi 
D. tidak sadarkandiri 


Kunci: D 


Pembahasan 


Efek negatif dari pemakaian zat psikotropika adalah pemakai 
akan mengalami kondisi tidak sadarkan diri atau pingsan. 


